Kiat Usaha Laundry 

Ibu Ulfa dari Bengkulu menanyakan kiat usaha laundry, gaji pegawai dan Daftar Harga. 
Berikut jawaban saya. Semoga bermanfaat. 

Gaji pegawai ASTA Laundry: 

1. Bagian Delivery: Rp. 800.000 - 950.000/bulan (tergantung omzet yang di -delivery) 

2. Bagian Cuci/Gosok: Rp. 300/kg laundry yang dikerjakan (kira-kira Rp. 400.000 - 
600. 000/b ln) 

3. Bagian Jemur: Rp. 450.000 - 500.000/bulan 

4. Bagian Administrasi: Rp. 450.000 - 600.000/bulan 

Selain itu, saya juga ada undian uang tunai Rp. 50.000/bulan, bonus keaktifan ( tentative ), THR 
dan bantuan musibah. 

1 bulan kerja = 26 hari kerja. Pegawai boleh libur 1 minggu sekali atau tidak pernah libur 
(berarti gajian bisa lebih cepat). 

Jam kerja tidak tentu. Biasanya pegawai shift pagi datang jam 07.00 atau 7.30 dan pulang jam 
16.00 atau 17.00. Shift sore masuk jam 14.30 - 20.30. 

Mengenai Ibu mau berdayakan PRT boleh saja, asal yang bersangkutan mau dan sanggup. 
Begini Bu Ulfa, jantung usaha laundry adalah pegawai (bukan modal atau teknologi). Jadi kalo 
Ibu bisa memiliki pegawai yang rajin, jujur dan mau bekerja keras, berarti Ibu sudah 50% 
berhasil. Hal ini mengingat laundry adalah usaha yang padat karya. Ibu bisa mulai usaha 
laundry dengan modal kurang dari Rp. 5 juta atau malah nyaris tanpa modal. Namun kalo Ibu 
tidak ada pegawai, usaha Ibu bisa sangat terganggu. Sebagai gambaran, bagian laundry yang 
tidak bisa digantikan dengan mesin adalah proses gosok. Rata-rata 1 pegawai senior mampu 
menggosok 30 - 35 kg/hari (standar). 

Mengenai brosur, saya sudah tidak pakai lagi. Soalnya, kurang efektif. Saya cukup 
menggunakan spanduk saja. Tapi kalo Ibu mau menyebarkan brosur untuk mengenalkan 
laundry, boleh juga. Selain itu, Ibu juga perlu pasang iklan baris selama 1 bulan di koran lokal 
yang paling banyak dibaca. 


Daftar Harga Laundry Kiloamsebagai berikut : 

1. Baju sehari-hari: Rp. 5.000/kg (saya baru naik harga, karena tarif listrik juga bakalan naik) 

2. Laundry kilat (One Day Service/24 jam): Rp. 6.000/kg 

3. Bedcover: Rp. 12.000 - 15.000/potong 

4. Boneka: Rp. 3.000 (mini) - 30.000/buah (super jumbo) 

5. Tas: Rp. 5.000 - 10.000/buah 

6. Karpet: Rp. 5.000 - 8.000/m2 

7. Sepatu kets: Rp. 3.000 - 5.000/pasang 

8. Jas: Rp. 8.000/stel 

9. Jaket kulit: Rp. 15.000/potong 

10. D11 

Kiat usaha laundry : 

1 . Kesabaran. Awalnya usaha laundry memang sepi, tapi kalo kita sudah punya pelanggan kita 
pasti cukup sibuk. 

2. Jam buka panjang. Laundry saya buka jam 06.30 - 20.30, 7 hari seminggu. 

3. Utamakan 6 Prinsip Laundry (Bersih, Kering, Licin, Rapi, Harum dan Teliti) 

Yang jelas, penghasilan usaha laundry cukup baik. Ibu bisa mulai dari apa yang ada. 

Penambahan modal kerja bisa sambil jalan. 

Saya sendiri sekarang sedang menulis ebook tentang pengalaman saya dalam mendirikan usaha 

laundry. 

Cara agar baju laundry tidak tertukar: 

1 . Kalo pelanggan membawa kantong plastik (kresek/asoy), bagian atasnya langsung 
diikat/dijepit tertutup agar baju tidak tumpah keluar. 

2. Kalo pelanggan membawa kantong plastik lebih dari 1, ikat dengan tali rafia antar plastik 
tersebut, biar tetap terkelompok. 

3. Setiap baju ditagging dengan tag gun yang sudah diisi dengan tag pin dan kain keras. Tag 
gun berbentuk seperti pistol dengan ujung jarum. Tag pin adalah isi tag gun, terbuat dari 
plastik sebesar lidi. Tag pin biasanya digunakan untuk label harga pada baju-baju baru. 
Gunakan pena yang tintanya tidak luntur air atau spidol transparansi size F untuk menandai 
potongan kain keras (label)sesuai dengan nomor notanya. Jumlah label harus sesuai dengan 



jumlah baju setiap notanya. 

4. Pilih daerah tagging yang "aman", seperti label baju, kantong bagian dalam celana, dll. 

5. Tembakkan tag gun 2 kali setiap baju untuk menghindari putusnya tag pin akibat putaran 
mesin cuci. 

6. Setelah baju selesai digosok, cocokkan label kain keras pada baju dengan jumlahnya pada 
masing-masing nota. 

Demikian informasi proses laundry di ASTA Laundry. Semoga bennanfaat. 

VBS Mind Farmer/Developer 

Arifin Novariadi 

0721-705033 

08129232061 



